WikipediA 

Bahasa Hovongan 


Bahasa Hovongan adalah sebuah bahasa yang 
dipertuturkan oleh Suku Hovongan di wilayah dekat 
perbatasan Sarawak, provinsi Kalimantan Barat, 
Indonesia. 

Bahasa Hovongan memiliki 3 dialek, yakni Hovongan, 
Penyavung, dan Semukung Uheng. Bahasa Hovongan 
juga memiliki kesamaan leksikal dengan Bahasa Kereho 
(69%) dan Bahada Aoheng (67%). UJ- 



Bahasa Hovongan no. 21 


Ethnologue - Hovongan language (http://www.eth 

nologue.com/show_language. asp?code=hov) 



Bahasa Hovongan 


Punan Bungan 

Dituturkan di Indonesia 

Wilayah 

Kalimantan Barat dekat 

Sarawak dan berbatasan 
dengan Kalimantan Timur; 
Kabupaten Kapuas Hulu, jauh 
di sudut timur laut. 

Penutur 

1.000 (NTM, 1991) (tidak 

bahasa 

tercantum tanggal) 

Rumpun 

Austronesia 

bahasa 

■ Melayu-Polinesia 


■ Borneo Utara 


■ Sarawakan Utara 


■ Kayan-Kenyah 


■ Kayanik 


■ Punan Muller- 


Schwaner 


■ Bahasa Hovongan 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

- 

ISO 639-2 

- 

ISO 639-3 

hov 



Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Hovongan&oldid=14286573" 


Halaman ini terakhir diubah pada 15 Oktober 2018, pukul 13.39. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 

































